#3 MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
£& (MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id 











Jl. Ronggowarsito No. 1114, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 
Brosur No. : 1977/2017/1IF 


Ahad, 13 Oktober 2019/14 Shafar 1441 


TUNTUNAN SALAM (1) 


1. Hakikat Salam 


Salah satu dari keindahan ajaran Islam adalah bahwa Islam mengajarkan 
kepada setiap pemeluknya untuk mengucapkan salam setiap kali bertemu 
dengan saudaranya sesama muslim, baik ketika memasuki rumah atau 
memasuki majlis. Salam menurut ajaran Islam pada hakikatnya adalah do'a 
yang kita panjatkan kepada Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan 
saudara kita yang kita jumpai. 


Bila seorang muslim mengucapkan "Assalaamu 'alaikum wa rohmatulloohi 
wa barokaatuh", ini artinya ia mendo'akan agar saudaranya itu mendapatkan 
keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah SWT. 


Oleh sebab itu salam tersebut khusus bagi ummat Islam. Dan ummat Islam 
dilarang mendo'akan keselamatan bagi orang yang bukan muslim, 
berdasarkan firman Allah : 


LS Hr pgn 5 3 : Bi ka 5 A 1 Ca 


o Ga ) 0 0 & Ten - o- 9 jas o 1 
— AP LH LAN 0 GP da 
YA ag 


Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun 
untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka itu adalah sanak kerabatnya 
setelah nyata bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah 
penghuni neraka jahannam. (AS. At-Taubah : 113) 


2. Keutamaan Salam 


Setiap perintah, anjuran atau larangan dalam Islam pasti mengandung hikmah 
demi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hikmah dari ajaran Islam itu 
adakalanya dijelaskan dengan tegas oleh Allah atau Rasul-Nya, ada pula 
yang tidak dijelaskan, tetapi kita meyagininya bahwa semua yang dari Allah 
dan Rasul-Nya itu pasti baik. 


Salam juga merupakan suatu cara untuk memulihkan hubungan yang tidak 
baik antara sesama muslim. Seorang muslim dilarang mendiamkan sesama 
muslim lebih dari tiga hari. Dan bila hal yang tidak diinginkan itu terjadi juga, 
Islam memberikan suatu cara untuk memperbaikinya, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits : 

o A4 2 ee Ma Pa NON aNp o& dpn 
lina pu JBS NI dya) IL GLS Dal alus 
8. 3 T ) 8. ox » Par Pd . Ta A0 Ie TA Med 
P3 IA Ganas OLI JI LK Ip oleh papa OI 


- 3 ga 
a $- 0. Ao — 


NAH 28 pelama LaUe TAI SAI Can 3 ella 


Dari Abu Ayyub Al-Anshariy bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak 
halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam, 
keduanya bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain berpaling juga. Dan 
yang paling baik diantara keduanya adalah yang memulai memberi salam". 
IHR. Muslim juz 4, hal. 1984, no. 25) 


Adapun hadits tentang keutamaan salam antara lain : 

2. yllS 4 AP 2 & Tt o- A - - o- 0 o- 0 

SI Jl Um) OLS Tang AS op Ml aa hg 
o d - - A4 0 a : o ai - si " - o 

- ae... 9 Pn a Geng 5 2 2 : IN Lela o 

CD ya A3 CU 53 ala ala JB Sp pUlaYI 


- 
0 0 Oo. 
- 


ON gd 53 3 
Dari Abdullah bin 'Amr (bin 'Ash) RA, bahwasanya ada seorang laki-laki 
bertanya kepada Nabi SAW, "(Ya Rasulullah), Islam yang bagaimanakah yang 
paling baik ?". Beliau SAW menjawab, "(Islam yang paling baik ialah) kamu 
memberi makan (kepada orang lain) dan menebarkan salam kepada orang 
yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal". (HR. Bukhari 
juz 1, hal. 9J 


a Pen Ba 0 Iis A5 Pa ai an ao Mn 
P3) OB UE Hi Aa JB JB IA PNG 


@ SA 
an 


padlas IS el Je SIN UG ME EA UG 


3 


VE pekan ASET GUI ES 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Kamu sekalian 
tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan 
beriman sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian 
sesuatu perbuatan, apabila kalian melakukannya niscaya kalian saling 
berkasih sayang ? Tebarkanlah salam diantara kalian". IHR. Muslim juz 1, hal. 
74) 


LI daa cemdi SANG EA 2g JB :JE sa jala 


& 
ba A 


2 2 Maka a o o K0 o ga Ta? 4 o- 
SESI Ip Iga Uj yap AA Iki 
: “a PC 0 Jon 2 Ae Haa 0 30” £ 0 

H6 akagi! AU Gel Lebat Gerilai ayadlad #51 ISI al 


CP ya Td Ida (YAYA “3 NON 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang 
diriku berada dalam kekuasaan-Nya, kalian tidak masuk surga sehingga kalian 
beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling berkasih-sayang. 
Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perkara apabila kalian 
mengamalkannya kalian akan saling berkasih sayang ? Tebarkanlah salam 
diantara kalian !". IHR. Tirmidzi juz 4, hal. 156, no. 2829, ini hadits hasan 
shahih) 


AIR PN enno KE 
ea We ae as 
Wae SN Ea ai CA au 
La gas 2 na An eh US Jet Lag 

YAN be Olah jl S3 AT 


Dari Ibnu Zubair, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Akan menjangkit 
kepada kalian penyakit ummat-ummat sebelum kalian. Yaitu kebencian dan 


3 


kedengkian. Kebencian itu adalah pencukur. Bukan pencukur rambut, tetapi 
pencukur agama. Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, kamu sekalian tidak 
akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman 
sehingga saling berkasih sayang. Maukah kalian kuberitahu sesuatu yang aku 
yagin bisa memantapkan kalian ? Yaitu tebarkanlah salam diantara kalian”. 
(HR. Al-Bazzaar dengan sanad jayyid, juz 6, hal. 192) 

Ni BN ak Ta Tn Bao TE Ka - 8 0 
Dl do—y SE JIB AS AI PL 


0 
e 


Ma Una Ss 
4 or Ip ag 3 o “G3 2 aa an Te Par 
Isl ade Las Meet 3g SU yang LM 1285 
2 amagYI Salad! AI Lanal Lb 052) alwi 3 


- 
“ 


AYTO ITA 


Dari Syaibah Al-Hajabiy dari pamannya (Utsman bin Thalhah Al-Hajabiy) RA, 
ia berkata, "Ada tiga hal yang membuatmu tulus mencintai saudaramu, yaitu 
kamu mengucapkan salam kepadanya apabila bertemu, kamu memberi 
tempat kepadanya dalam majlis, dan kamu memanggil dengan nama yang 
paling ia sukai". IHR. Thabarani, di dalam Al-Ausath juz 9, hal. 169, no. 8365) 
AG PNG Na On"! PANTAT 0 0. Ao A3 - Pare - 
AU Aga JB 3 II IN PES MI ph el 3 
00 - 


£41 TARI: IN denmun BOP gal yak 


Dari Al-Baraa' RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tebarkanlah salam, 
niscaya kalian selamat". IHR. Ibnu Hibban di dalam shahihnya juz 2, hal. 244, 
no. 491) 


No G3 3202 as Pan an aan o- 0 Y o- 0 
PA 5 Al Span JE1JB y pad yi Al ae 


Papa 


AP Cahaj Lal— ana TIA NYA MUI PSN) ARI Nabi, 


CP ya Td lks JB 9 NAN 3) NAN 
Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Sembahlah 
Allah yang Maha Rahman, berikanlah makan, dan tebarkanlah salam, niscaya 
kalian masuk surga dengan selamat". IHR. Tirmidzi juz 3, hal. 188, no. 1916, 
dan ia berkata : Ini hadits hasan shahih) 


4 


o : 35 Not OA, o 


an ats daa jpn —b -JG Pat 2 Be 2 


Oo. 1D) YO :Y depan SO pl “lebi 


Dari Abu Syuraih RA, ia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku 
sesuatu yang menyebabkan aku masuk surga". Beliau SAW bersabda, "(Yang 
menyebabkan kamu masuk surga yaitu) ucapan yang baik, menebarkan 
salam, dan memberi makan". (HR. Ibnu Hibban di dalam shahihnya juz 2, hal. 
2 Yo. an 


0. — NO To 3 o 


Pa ng Ng Ng Pant 3 de kaya 3 


VAN Manten aa Lea) SSI AAN, pa arif 


Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda,"Haknya orang Islam atas orang Islam yang lain ada lima, yaitu : 1. 
menjawab salam, 2. menjenguk orang sakit, 3. mengantarkan jenazah, 4. 
mendatangi undangannya, dan 5. Mendo'akan orang yang bersin (apabila dia 
pen Ga ar (HR. Bukhari juz 2, hal. 70) 


IMAN Gb pena 2 AB 
SIG sae us ed JB Sad J3 U Ne Ren 
AN Maa Cabet IN ad maa Ma pn Au 35 

(V0 ama AS DN, Cena Ga 8 Mena 


Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hagnya orang 
Islam atas orang Islam yang lain itu ada enam. Lalu (beliau) ditanya, "Apasaja 
enam itu ya Rasulullah ?". Beliau menjawab, "1. Apabila kamu bertemu 
dengannya ucapkanlah salam kepadanya, 2. Apabila dia mengundangmu 


5 


maka datangilah, 3. Apabila dia minta nasehat kepadamu maka berilah 
nasehat, 4. Apabila dia bersin dan memuji Allah maka doakanlah dia, 5. 
Apabila dia sakit maka jenguklah, dan 6. Apabila dia meninggal maka 
antarkanlah Jemasanuy an IHR. Muslim juz 4, hal. 1705| 


Ha, Mari le BN ye jt bi 


- 
2 0. — 


S5 Uda 2 RL Ip) UV NJB ea 


: Sia ee SE 2 bagi BM JG Je ka 


3 5 opa Uas MA Aa 
IV alam KE gp AA, BR PN, 


Dari Abu Sa'id Al- Khuariy, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hati-hatilah 
kalian dari duduk-duduk di pinggir jalan". Para shahabat menjawab, "Ya 
Rasulullah, kami tidak mungkin bisa menghindarinya, karena kami biasa 
berbincang-bincang padanya". Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian 
tidak bisa menghindarinya dan tetap duduk-duduk di situ, maka berikanlah 
haknya pada jalan". Para shahabat bertanya, "Apa haknya jalan itu, ya 
Rasulullah ?". Beliau bersabda, "Menundukkan pandangan, mencegah 
gangguan, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi munkar". (HR. Muslim juz 
4, hal. 1704, no. 3| 


3. Ucapan Salam Serta Jawabannya 

BELA II AE JB rel Ui 6 
S6 BUDI nb el Ip KE 
3,53 ea 2 pa RAL jp Aa 3 
Ta 
Hm al PE (las ala SA AS, -a Teng 
6 


NX 


o1A0o 13 Yon 


Dari 'Imran bin Hushain, ia berkata : Pernah seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW lalu mengucapkan, "Assalaamu 'alaikum", maka Nabi SAW 
menjawabnya, kemudian orang tersebut duduk. Maka Nabi SAW bersabda, 
"(Baginya) sepuluh (pahala)". Kemudian orang lain datang dan mengucapkan, 
"Assalaamu 'alaikum wa rohmatullooh". Maka Nabi SAW menjawabnya, 
lalu orang tersebut duduk. Maka Nabi SAW bersabda, "(Baginya) dua puluh 
(pahala)". Kemudian datang seorang laki-laki yang lain dan mengucapkan, 
"Assalaamu 'alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh". Maka Nabi SAW 
menjawabnya, lalu orang tersebut duduk. Maka Nabi SAW bersabda, 
Baya) iga puluh (pahala)". IHR. Abu Dawud juz 4, hal. 350, no. 5195) 


Tu Jas BI USG Ol kah oh Os Li 
See Alli da AT yaa AI Ale 
1 MAN J0 SA J3 2 1 
SAE — das :a Tg Ke AK 

HS pe Td NK Yara 1) NOW sebagi 


Dari 'Imran bin Hushain bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW lalu mengucapkan, "Assalaamu 'alaikum". Nabi SAW bersabda, 
"Sepuluh”. Lalu datang lagi yang lain dan mengucapkan, "Assalaamu 
alaikum wa rohmatullooh". Maka Nabi SAW bersabda, "Dua puluh”. 
Kemudian datang lagi yang lain mengucapkan, "Assalaamu 'alaikum wa 
rohmatulloohi wa barokaatuh" Nabi SAW bersabda, "Tiga puluh." (HR. 
Tirmidzi juz 4, hal. 156, no. 2830, ya berkata, “Ini hadits hasan gharib”J 


UN JB ea BA 2s db JB pa 3 Ie 


se ne MI es ar te aa 
B3 SEE MEN IE 1G ALS Ojas SUS 


So1Y 


Dari Sahl bin Hunaif, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
yang mengucapkan Assalaamu 'alaikum, dicatat baginya sepuluh kebaikan. 
Barangsiapa mengucapkan Assalaamu 'alaikum wa rohmatullooh, dicatat 
baginya dua puluh kebaikan. Dan barangsiapa mengucapkan Assalaamu 
'alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh, dicatat tiga puluh kebaikan 
untuknya". (HR. Thabarani dalam Al-Kabiir juz 6, hal. 75, no. 5563, dia'if 
karena dalam sanadnya ada perawi bernama Musa bin “Ubaidah| 


Dari hadits diatas dapatlah diketahui bahwa ucapan salam yang menurut 
tuntunan adalah : 

a. Assalaamu 'alaikum 

b. Assalaamu 'alaikum wa rohmatullooh 

c. Assalaamu 'alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh 


Ucapan yang terbaik dan akan mendapatkan pahala yang terbanyak adalah 
poin c. 


Adapun cara menjawab salam, dianjurkan untuk membalas dengan yang lebih 
baik atau paling Ndak TepasAN, berdasarkan UanAn 2UANN 


os Ol Jas Tia ah La Ber ea oh 
AM sal Kata spa IS 


Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang 
serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (AS. An- 
Nisaa' : 86| 

Ayat tersebut memerintahkan kita menjawab salam dengan yang lebih baik 
dari yang kita terima. Bila seseorang memberi salam dengan ucapan 
Assalaamu 'alaikum, jawaban yang lebih baik adalah wa 'alaikumus salaam 
wa rohmatullooh, atau ditambah lagi hingga wa barokaatuh. Atau paling 
tidak dengan ucapan wa 'alaikumus salaam. 


Bersambung .......... 


